MAJLIS TAFSIR AL-GUR'AN 
(MTA) PUSAT 


ka na http://www.mta.or.id email : humas@mta.or.id Fax : 0271663977 
D Ronggowarsito 111A, Timuran, Banjarsari, Surakarta, Kode Pos 57131, Telp. 0271663299 







KHUSUS UNTUK PARA SISWA/PESERTA 
Ahad, 31 Oktober 2021/24 Rabii'ul Awwal 1443 Brosur No.: 2059/2099/IF 


ZAKAT 


Firman Allah SWT : 


HAJI HS RA 135519 Fa Ki NAN Ati 


Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang 
yang ruku'. (AS. Al Bagarah : 43) 


& o os aa Ans) 3 19, Ke 2 2 S9 —, ma 
S1 Jika 2 Usgash V9 Koi CAM Oa lh 


2 - 


TB PU LB (TA) SD lia AAS 
KRI PENA ba FA HMS s3 
Yo — y£ Aa (Yo) KG Engu 3335 


Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak 
menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, 
(bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, (34) 

pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar 
dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) 
kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu 
sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu". 
(35) IAS. At Taubah : 34 — 35) 





NI Kak ai Sg las gal 8 CON IS rab: ia 
ad DUS 15 SI SA 


Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: 
"Yang lebih dari keperluan (kebutuhan pokok)." Demikianlah Allah 
menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir. JAS. Al 
Bagarah : 219) 


a 


AS 


4 ah ta Lee Ia sai lai S5 


Tega KA 


Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang- 
orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, 
untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan 
Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu 
ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Bijaksana. (AS. At-Taubah : 60). 


Hadits-hadits Nabi SAW: 


T La Oa 1 Cot sa dp Pn Ha - # gi 

Oli 20 SSI sLo!g Sala alsl3 2) J5 jeea 

YTB ts ea 

Dari Habib bin Abi Tsaabit, dari Ibnu "Umar, ia berkata: Rasulullah SAW 

bersabda:”Islam didirikan atas lima sendi, yaitu 1) bersaksi bahwasanya 
2 


tdak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah 
utusan Allah, 2) mendirikan shalat, 3) menunaikan zakat, 4) puasa 
Ramadlan, dan 5) berhajji ke Baitullah (HR. Tirmidzi juz 4, hal 119, no 2736, 
ini hadits Hasan Shahih| 


K3 al Je EA 335 MASA ang aa IP 
BI ak D3 sala bt AAN ya an ka 333 
A0 NI Sa 2333 yak OB UB Ht Sa Ia 


Yo Y Ge 


Dari Abu Sa'id RA, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “Tidak ada 
kewajiban zakat pada kurma yang kurang dari lima wasag (1 wasag - 60 
sho), tidak ada kewajiban zakat pada perak yang kurang dari lima ugiyah ( 
1 ugiyah — 40 dirham) dan tidak ada kewajiban zakat pada unta yang kurang 
dari lima ekor.” (HR. Bukhari Juz 2, hal 125| 

Keterangan: 

1 Wasag - 60 sho', 1 sho' - 3 liter, 5 wasag - 300 sho' - 900 liter. 

1 ugiyah — 40 dirham, 5 ugiyah - 200 dirham 


og 4 5 Led guna ata a 3 o » - e. 
ea SEE IA aan IP 
8 


6 9 hp 535 3 033 La V3 Fr tai 


5 N 


Paretpa 


Hera Yaa A0 Ssi 


Dari Abu Sa'id Al Khudriy, dari Nabi SAW, beliau bersabda: “Pada hasil bumi 
yang kurang dari lima wasag tidak ada kewajiban zakat. Pada unta yang 
kurang dari lima ekor, tidak ada kewajiban zakat. Pada perak yang kurang 
dari lima ugiyah, tidak ada kewajiban zakat.” (HR. Muslim juz 2,hal 673,no 1| 


SISA IA JP yata BE EA en EA 
ta Aga JA Lele Je aa Hu ai KI db 
II (AN Ga) ia UE oa cat 
Jadi take Ia Ss Sapi WS IE IS Site 
G3 SG IE LAS Lola SI US La Lalai 1433 
3 3 BA 5 UI plang Jai HA 
ne Ie aa seba 
IP ES ru ai EA eng Ly 
LV NY gi al Gada ate 


NN 


Dari 'Aliy RA, dari Nabi SAW dengan sebagian awwal hadits ini, ia berkata : 
“Apabila kamu mempunyai uang perak dua ratus dirham dan sudah disimpan 
satu tahun, maka padanya wajib zakat lima dirham. Dan tidak ada padamu 
kewajiban zakat pada emas, sehingga kamu mempunyai dua puluh dinar. 
Apabila kamu mempunyai dua puluh dinar dan telah disimpan satu tahun, 
maka padanya wajib zakat setengah dinar, lalu selebihnya dihitung demikian 
itu.” Rawi berkata : Aku tidak tahu, apakah perkataan “lalu selebihnya 
dihitung demikian itu,” itu perkataan 'Aliy atau sabda Nabi SAW, dan pada 
perkataan “dan tidak ada pada harta kewajiban zakat sehingga disimpan 
satu tahun”, hanya saja Jarir menambahkan dalam hadits (kata Ibnu 
Wahbin), dari Nabi SAW: “Tidak ada kewajiban zakat pada harta sehingga 
disimpan satu tahun.” | HR. Abu Dawud juz 2 hal 100, no 15781 


4 


MI Ia SAR ag KU ya 36 
BIAN KP ola PA ps Pa J3 
GUA 3 Ge GEA Is pp 
Ae Ua33 SE Gl Ia le 313 pa 
BUS Se ie SG RE GP Ja 
S Gis 3 LAS EL ISI BU ya UI AN ia 
G3 skema maba bali 3 ya 
3 Es CE Bb eh aa bs RK 
Mop Sab SB ola Spb ta tas at II ai 
Bo 9 SEN SG GP gl BA Gala Il Ga 
SSB JR Spb OE LS Lg is dl 
DA PU HPA 3 
AN SA 3 ab IN SA Spg 


BA 23 3 IE RA JI ga La Saha BB LE, sa 


“ 
- 


SB 3 BL Sbs II na SESI lala 23 
JP LG BB LOELA KEL JI Ela sie IE LSG 
BA IE S3 IS IN sai Sab 


SL Gta) ia pa Jan SIS AE PL J3 
AA R3 La 29 A65 Bts DI) kt 3 andi il 


w na 


P, Ga sg 
der ea ore Oei 3 yana 5 Log Gali VI GI SG 


PAN 


Dari Anas (bin Maalik) RA, bahwasanya Abu Bakar menulis surat ini 
kepadanya ketika mengutusnya ke Bahrain : 


Bismillaahir rohmaanir rohiim. (Dengan menyebut nama Allah yang Maha 
Pengasih dan Maha Penyayang). Ini adalah kewajiban zakat yang 
Rasulullah SAW wajibkan kepada kaum muslimin dan yang diperintahkan 
oleh Allah kepada Rasul-Nya dengannya, maka barangsiapa dari kaum 
muslimin yang diminta dengan ketentuan itu, hendaklah memberikannya, 
dan barangsiapa yang diminta lebih dari ketentuan itu, janganlah 
memberikannya. Pada 24 ekor unta atau yang kurang dari itu, zakatnya 
adalah kambing. Setiap 5 ekor unta zakatnya adalah 1 ekor kambing. 
(Tetapi) apabila mempunyai 25 ekor unta sampai 35 ekor, zakatnya adalah 
1 ekor unta bintu makhodl betina (anak unta betina yang umurnya masuk 
tahun kedua). Apabila mempunyai unta 36 ekor sampai 45 ekor, zakatnya 
adalah 1 ekor unta betina bintu labun (anak unta betina yang umurnya masuk 
tahun ketiga). Apabila mempunyai unta 46 ekor sampai 60 ekor, zakatnya 
adalah 1 ekor unta betina higgoh (unta betina yang umurnya masuk tahun 
keempat), yang bisa dinaiki oleh unta jantan. Apabila mempunyai unta 61 


6 


ekor sampai 75 ekor, zakatnya adalah 1 ekor unta betina jadza'ah (unta 
betina yang umurnya masuk tahun kelima). Apabila mempunyai unta 76 ekor 
sampai 90 ekor, zakatnya adalah 2 ekor unta betina bintu labun. Apabila 
mempunyai unta 91 ekor sampai 120 ekor, maka zakatnya adalah setiap 40 
ekor 1 ekor unta betina bintu labun, dan setiap 50 ekor, zakatnya adalah 1 
ekor unta betina higgoh. Dan barangsiapa yang tidak mempunyai unta 
melainkan hanya 4 ekor, maka tidak ada kewajiban zakat, kecuali jika orang 
yang mempunyai unta tersebut ingin memberinya. Dan apabila sudah punya 
unta 5 ekor, maka zakatnya adalah 1 ekor kambing. 


Adapun zakatnya kambing yang digembalakan apabila kambing itu 40 ekor 
sampai 120 ekor, maka zakatnya adalah 1 ekor kambing. Apabila lebih dari 
120 ekor kambing sampai 200 ekor, maka zakatnya adalah 2 ekor kambing. 
Apabila lebih dari 200 ekor sapai 300 ekor, maka zakatnya adalah 3 ekor 
kambing. Apabila kambing itu lebih dari 300 ekor, maka setiap 100 ekor 
zakatnya adalah 1 ekor kambing. Dan apabila kambing gembalaan 
seseorang itu kurang dari 40 ekor, walaupun kurangnya 1 ekor kambing, 
maka tidak ada kewajiban zakat padanya, kecuali jika yang mempunyai 
kambing itu ingin memberinya. 


Adapun tentang zakatnya perak, maka zakatnya adalah 1/40 (2,5 46). Dan 
Jika perak itu tidak ada (200 dirham), melainkan hanya 190 (dirham), maka 
tidak ada kewajiban zakat padanya, kecuali jika yang mempunyai perak itu 
ingin memberinya". IHR. Bukhari juz 2, hal. 123) 


Dari ayat-ayat Al Gur'an dan hadits-hadits Nabi SAW tersebut dapat difahami 
sebagai berikut : 


Shadagah bisa berarti shadagah sunnah dan bisa berarti shadagah wajib, 
adapun yang dimaksud disini adalah shadagah wajib ialah zakat. 


Nishob adalah batasan minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. 


Haul adalah batasan waktu satu tahun hijriyyah (12 bulan gomariyyah) 
kepemilikan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. 


1) Zakat emas, perak, uang atau zakat maal. 
Nishob untuk zakat emas, perak, uang atau zakat maal adalah 20 dinar atau 


kira kira 85 gram emas. Sedangkan perak senilai 200 dirham atau kira kira 
7 


595 gram perak. Apabila emas, perak, uang atau harta sudah mencapai 
nishob dan haul maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5 4 dari total nilai harta 
tersebut. 


2) Zakaatul huliyy (zakat perhiasan emas dan perak yang dipakai yang tidak 
mencapai nishob). 


Ke J5 OB Sp oto Aa TAP aa las 2 2 Iga 
sala gl alang 33 A5 5 & Lg NET Ye 2 2 Petir 


lotre BD do 


Dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya ada 
seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW bersama anak 
perempuannya yang pada waktu itu anak perempuannya memakai dua 
gelang emas yang besar besar. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada 
wanita tersebut: “Apakah ini sudah kau tunaikan zakatnya?” Wanita itu 
menjawab: “Belum”. Rasulullah SAW bersabda: “ Apakah kamu suka dengan 
sebab dua gelang itu di hari @iyamat Allah memakaikan kepadamu dua 
gelang dari api?” (Perawi) berkata: Lalu wanita itu melepas dua gelang 
tersebut lalu memberikannya kepada Nabi SAW dan berkata : “Dua gelang 
ini (aku serahkan) untuk Allah "Azza wa Jalla dan untuk Rasul Nya.” (HR. 
Abu Dawud juz 2, hal 95, no 1563| 


Ea BB EA In sej IS ED 
Sek EA KASAS GULA JUS yg ug Ka 
Pn re ai an aa inang 
Yoo AO Y aga gl Bui Ap Se yh 1 AI 3 


Dari "Abdullah bin Syaddad bin Haad, ia berkata, "Saya pernah datang 
kepada 'Aisyah isteri Nabi SAW. Kemudian “Aisyah bercerita: “Pernah 
Rasulullah SAW datang kepadaku, lalu beliau melihat beberapa cincin perak 
di tanganku, maka beliau bertanya Apa ini hai 'Aisyah?” Lalu aku 
menjawab: “Cincin-cincin ini saya pakai berhias untuk engkau ya 
Rasulullah.” Beliau lalu bertanya lagi: “Apakah sudah kamu keluarkan 
zakatnya?” Lalu aku menjawab :”Belum”, atau “MaasyaaAllah.” Beliau 
bersabda:”Cincin cincin itu cukup membawamu ke neraka.” IHR. Abu Dawud 
Juz 2, hal 95. no 1565 di dalam isnadnya ada perawi yang dipermasalahkan 
bernama Muhammad bin “Atho') 


13 Z1 0 2... of H 22 Sana an on 
Gelas 3 Ia ES eng ES IU asa BI 3 


ab S3 03 SB Ih USA ET Ir23 
lot 53 » Me Kombat 


Dari Umu Salamah, ia berkata: "Dulu saya memakai beberapa gelang emas, 
lalu saya bertanya kepada Rasulullah SAW: “Ya Rasulullah, apakah ini 
termasuk harta simpanan?” Beliau menjawab : “Apa apa yang sudah sampai 
kepada ditunaikan zakatnya, lalu dikeluarkan zakatnya, maka tidak termasuk 
harta simpanan. "(IHR. Abu Dawud juz 2, hal 95, no 1564| 


Tentang zakat perhiasan emas dan perak yang dipakai dan tidak mencapai 
nishob, dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat diantara “ulama. Ada yang 
berpendapat dikeluarkan zakatnya cukup sekali. Tetapi ada pula yang 
berpendapat tidak ada zakat pada perhiasan yang dipakai. 


Imam Tirmidzi berkata : 
Ag “3 AP PA AP A33 
Is ol 33.3 G3 gs sit 


Dan telah diriwayatkan dari "Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, 


dari Nabi SAW, bahwasanya pada perhiasan yang dipakai ada zakatnya. 
Tetapi pada isnad hadits tersebut ada pembicaraan. 


' 0 0 BA CR SB 8 Pan! 2 0 0 SA padan 5 
Nan Pe me US 3 akal Pal lal 3 
3 Ca kn OS K6 erat Sel aa SE 
ta 30 & Oo 3 2g TP 5 - B3. 
3. 2 P , 
2536 3 3 aa EN AA ak sn 
2 1 o P o Ad o- o 5 
M5 Si uu jo Rae Fira 
o 3 - Ta - 0 g PE 0 0 2 S “z ! 
EP IL diah 03 Om selain yaah SE Ga NASA 
8, 2 aoi 5 A0 5, & & B: 
Ve Sharp Gal 9 XI 9 ea) 9 ne 
(Imam Tirmidzi) berkata: 
Ahli ilmu berbeda pendapat tentang hal itu. Sebagian ahli ilmu dari shahabat 
Nabi SAW dan tabi'in berpendapat bahwa pada perhiasan yang dipakai ada 
zakatnya apabila berupa emas dan perak. Dan dengannya berpendapat 


Sufyan Ats Tsauriy dan "Abdullah bin Al Mubaarok. 
10 


ox 


ox 


Adapun sebagian shahabat Nabi SAW, diantaranya Ibnu "Umar, "Aisyah, 
Jabir bin “Abdullah dan Anas bin Maalik berkata : “Tidak ada zakat pada 
perhiasan yang dipakai. Demikianlah diriwayatkan dari sebagian fugohaa'u 
taabi'iin. Dan dengannya berpendapat Imam Maalik bin Anas, Imam Syati'iy, 
Imam Ahmad dan Ishaag. | HR. Tirmidzi juz 2, hal 741. 


3) Zakat tanaman / pertanian (kurma, gandum, padi dan sebagainya) 

JB EA PERS san MA SPA Ke 3 la Ia 

Ab lag IIA GR DSN Spa BLN oa KG 
(ea LA Si AL 


Dari Salim bin “Abdullah, dari ayahnya RA (“Abdullah bin “Umar) dari Nabi 
SAW, beliau bersabda: “Pada (tanaman) yang mendapat air dari langit, atau 
mata air, atau 'atsariy (tanaman yang mengambil air dengan akarnya 
lantaran dekat dengan tempat air), maka zakatnya adalah sepersepuluh 
(10X), dan tanaman yang disiram (diairi) dengan tenaga manusia, maka 
zakatnya separonya sepersepuluh (596).” IHR. Bukhari Juz 2, hal 133) 


AAA 1 .. - . 5 ya tits 4" an Pai & o- o - Oo. 
JEYI ena la JB ES Gl Pal ae oi pt CP 
01 8. 9 AG - 00 20 ' san 

WVO 1 Y plum opal! Sati KUA akta Uaa3 IE Lali 
V "£ 3 

Dari Jabir bin Abdillah, bahwasanya ia mendengar Nabi SAW bersabda : 
“Pada tanaman yang diairi oleh sungai dan hujan, zakatnya adalah 
sepersepuluh (1046), sedangkah tanaman yang diairi oleh unta (diari dengan 
air sumur yang diangkut dengan unta), zakatnya adalah seperduapuluh 


(596). IHR. Muslim Juz 2, hal 675, no 7) 


11 


Tentang zakat pertanian ini, dikeluarkan zakatnya ketika panen. Allah SWT 
berfirman : 


- 


5 & 
262 IR PUS. koa0 LG, korg Le. TAM FM An 
OP JI engan Kahgjaa LA LSI AI gag 
na R9 s1 LA 1G z LK, Gd PAN 0 Bom - Papa & 281 
2d ya CP IglS can la Sg Us Lina OLssila 035319 AS! lea 


KO 81 Pa 2 1“ Lag Ka SA Lage in La 
V1 » au 


Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak 
berjunjung, pohon kurma,  tanam-tanaman yang bermacam-macam 
buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak 
sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila 
dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan 
dikeluarkan zakatnya): dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya 
Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (AS. Al An'aam : 
141) 


Adapun nishob untuk zakat pertanian yaitu lima wasag (lima wasag - 300 
sho' - 900 liter). 


Kalau diairi dengan tenaga manusia, zakatnya 5 Yc. Tetapi kalau diairi 
dengan air hujan zakatnya 10 Ye. 


4) Zakatnya binatang ternak 

Binatang ternak ini meliputi unta, kambing dan sapi. 

a) zakatnya unta 
Pada 24 ekor unta atau yang kurang dari itu, zakatnya adalah kambing. 
Setiap 5 ekor unta zakatnya adalah 1 ekor kambing. 
(Tetapi) apabila mempunyai 25 ekor unta sampai 35 ekor, zakatnya 
adalah 1 ekor unta bintu makhodl betina (anak unta betina yang umurnya 
masuk tahun kedua). 


12 


Apabila mempunyai unta 36 ekor sampai 45 ekor, zakatnya adalah 1 ekor 
unta betina bintu labun (anak unta betina yang umurnya masuk tahun 
ketiga). 

Apabila mempunyai unta 46 ekor sampai 60 ekor, zakatnya adalah 1 ekor 
unta betina higgoh (unta betina yang umurnya masuk tahun keempat), 
yang bisa dinaiki oleh unta jantan. 

Apabila mempunyai unta 61 ekor sampai 75 ekor, zakatnya adalah 1 ekor 
unta betina jadza'ah (unta betina yang umurnya masuk tahun kelima). 
Apabila mempunyai unta 76 ekor sampai 90 ekor, zakatnya adalah 2 ekor 
unta betina bintu labun. 

Apabila mempunyai unta 91 ekor sampai 120 ekor, maka zakatnya 
adalah setiap 40 ekor 1 ekor unta betina bintu labun, dan setiap 50 ekor, 
zakatnya adalah 1 ekor unta betina higgoh. 

Dan barangsiapa yang tidak mempunyai unta melainkan hanya 4 ekor, 
maka tidak ada kewajiban zakat, kecuali jika orang yang mempunyai unta 
tersebut ingin memberinya. Dan apabila sudah punya unta 5 ekor, maka 
zakatnya adalah 1 ekor kambing. 


zakatnya kambing 

Adapun zakatnya kambing yang digembalakan apabila kambing itu 40 
ekor sampai 120 ekor, maka zakatnya adalah 1 ekor kambing. 

Apabila lebih dari 120 ekor kambing sampai 200 ekor, maka zakatnya 
adalah 2 ekor kambing. 

Apabila lebih dari 200 ekor sapai 300 ekor, maka zakatnya adalah 3 ekor 
kambing. 

Apabila kambing itu lebih dari 300 ekor, maka setiap 100 ekor zakatnya 
adalah 1 ekor kambing. 

Dan apabila kambing gembalaan seseorang itu kurang dari 40 ekor, 
walaupun kurangnya 1 ekor kambing, maka tidak ada kewajiban zakat 
padanya, kecuali jika yang mempunyai kambing itu ingin memberinya. 


zakatnya sapi 

Adapun zakatnya sapi sebagai berikut : 

Apabila mempunyai 30 ekor sapi, maka zakatnya seekor anak sapi 
jantan atau betina yang berumur satu tahun masuk tahun kedua. 
Apabila mempunyai 40 ekor sapi. Maka zakatnya seekor sapi betina 
berumur dua tahun masuk tahun ketiga. 

Di dalam hadits disebutkan: 


Sa 5 5 saka Mis : 3 Haa yk kana 


Dari Mu'aaz bin Jabal ia berkata, "Ketika Rasulullah SAW mengutusku 
ke negeri Yaman, beliau menyuruhku untuk tidak mengambil (zakat) 
dari sapi sedikitpun hingga mencapai tiga puluh ekor. Apabila sudah 
mencapai tiga puluh ekor, maka zakatnya seekor anak sapi yang 
berumur satu tahun lebih, baik yang jantan atau betina. Apabila 
mencapai empat puluh ekor, maka zakatnya satu ekor sapi yang sudah 
berumur dua tahun lebih." JHR. Nasaaiy Juz 5 hal 26) 


Dan zakat binatang ternak ini diambil pada setiap tahun. 


5) Zakat Rikaaz (temuan peninggalan kuno) 
Di dalam hadits disebutkan : 


& 


BESI IE EM In MEI 5 BA Ie 
Aoa. eA AT AS 3 2 PA Pe 
Av 


Dari Abu Hurairah RA, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “ Luka pada 
binatang tidak ada diyat (denda)nya, orang yang menggali sumur (lalu 
kecelakaan hingga mati) tidak ada diyatnya, orang yang bekerja di tambang 
(lalu kecelakaan hingga mati) tidak ada diyatnya. Dan temuan harta 
terpendam (zakatnya) seperlima (2096). "IHR. Bukhari juz 2, hal 137) 


14 


Keterangan : 

a) Rikaaz adalah barang temuan peninggalan orang orang zaman dahulu 
yang terpendam 

b) Adapun tentang barang tambang, apakah termasuk Rikaaz atau bukan, 
disini terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama' 

c) Maalik dan Ibnu Idris berkata: Rikaaz adalah harta peninggalan 
Jahiliyyah, sedikit atau banyak zakatnya seperlima, sedangkan Ma'din 
(tambang) bukan Rikaaz 

d) “Umar bin “Abdul "Aziz mengambil zakat dari barang barang tambang 
setiap 200 diambilnya 5 (2,5 4) 

e) Sebagian ulama berpendapat bahwa tambang termasuk Rikaaz, 
Walloohu a'lam. 


6) Zakat fithrah 


Zakat fithrah ini dikeluarkan setahun sekali, sebelum kaum muslimin 
berangkat shalat “Idul fithri, adapun ukuran zakat fithrah adalah satu sha' 
(kira kira 3 liter) dari makanan pokok. Di dalam hadits disebutkan : 


ji 3 BEA Is P3 Mire DD 


ir Sg 2 Kapat ja Ia EL 3 5 Ia EL 
SE AA IS SP Il 3 Gl Ga JST jalal, 


WAY ed 3 dl 


Dari Ibnu Umar RA, ia berkata, “Rasulullah SAW mewajibkan zakat Fithrah satu 
Sha' (kira-kira 2,5 kg atau 3 liter) dari korma atau satu sha' dari gandum atas 
budak maupun orang merdeka, laki-laki, perempuan, kecil dan dewasa dari 
orang-orang Islam, dan beliau menyuruh supaya dikeluarkan zakat fithrah itu 
sebelum orang-orang keluar pergi shalat ("Idul Fithri)". IHR. Bukhari juz 2, hal. 
1381. 


Itulah kewajiban zakat yang harus ditunaikan kaum muslimin. 


Adapun yang berhak menerima zakat, sebagaimana dijelaskan oleh Allah 
SWT Pan AS. "2 Taubah Ya 60 sebagai berikut : 


Igalh tals Suluh Haha VAN bia 
HAN PS Ja 3 Gap ABI 33 A33 
Tea ke SE 3 cd ip A3 


Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang 
miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk 
(memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan 
orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang 
diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (AS. At- 
Taubah : 60). 


Demikianlah semoga bermanfa'at. Aamiin ! 


--00000-- 


16 


